RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 


Muhammad Makmun Arsyad 

Presiden Direktur/ CEO (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas 
Wiraswasta Indonesia, Jakarta. Mulai bergabung dengan Perseroan sejak 
tahun 1 986 di Bagian Pembukuan. Di tahun 2006 hingga 201 1 beliau 
ditunjuk sebagai Direktur Tidak Terafiliasi, kemudian di tahun 201 1 hingga 
201 5 beliau menjabat sebagai Direktur Managing Senior - Independen. 
Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur/CEO Perseroan sejak tahun 
2015. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 



Norikazu Furubayashi 

Wakil Presiden Direktur (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhirnya di Kogakuin 
University, Jepang. Beliau memulai karir pertamanya di Naris Cosmetics 
Co., Ltd. di bagian Central Research Laboratory dan kemudian ditugaskan 
sebagai kepala bagian di berbagai departemen seperti Product Control 
Department, Overseas Business Department hingga Distribution 
Department. Pada tahun 1999 beliau mulai bergabung dengan Mandom 
Corporation, Jepang, sebagai Kepala Divisi Packaging Development. Tahun 
201 4 beliau ditugaskan di Perseroan sebagai Direktur Senior. Saat ini 
menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 





RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 

Kuniyuki Ota 

Wakil Presiden Direktur (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Hosei University. 
Bergabung dengan Mandom Corporation, Jepang pada tahun 1990. Pada 
tahun 2007 ditugaskan sebagai General Manager di Mandom Malaysia 
Sdn. Bhd. dan menjabat sebagai Vice President Director sebelum kembali 
ke Jepang di tahun 201 4. Saat ini menjabat sebagai General Manager di 
Mandom Corporation, Jepang. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 



Tatsuyoshi Kitamura 

Direktur/Chairman (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Nihon University 
Bergabung dengan Mandom Corporation, Jepang pada tahun 1978. Pada 
tahun 1984 ditugaskan di Perseroan (saat itu PT Tancho Indonesia) 
sebagai Manager sampai tahun 1990. Kemudian kembali ke Jepang dan 
menduduki beberapa jabatan manajerial sebelum ditugaskan kembali di 
Perseroan pada tahun 2008 sebagai Presiden Direktur/CEO sampai tahun 
201 0. Saat ini menjabat sebagai Director/Managing Executive Officer di 
Mandom Corporation, Jepang. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 



RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 

Herman Saleh 

Direktur Managing Senior (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Universitas 
Terbuka, Jakarta. Beliau memulai karirnya di Perseroan sejak tahun 1 993 
sebagai Pimpinan Marketing Representative Surabaya. Di tahun 2006 
beliau ditunjuk sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan. Saat ini 
menjabat sebagai Direktur Managing Senior Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 

Chin Choon Keng 

Direktur Senior (Calon) 

Warga Negara Malaysia. Menempuh pendidikan terakhir di Curtin University 
of Technology, Australia. Bergabung dengan Mandom (Malaysia) Sdn. Bhd. 
sejak tahun 1997 sebagai Group Product Manager. Beberapa posisi senior 
yang telah dijabatnya antara lain sebagai Director, Executive Director, 

Senior Director hingga President Director di Mandom (Malaysia) Sdn. Bhd. 
Saat ini menjabat sebagai Direktur Senior Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 


Masahiro Ueda 

Direktur Senior (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Faculty of 
Economics, Hokkaido University. Bergabung dengan Mandom Corporation 
pada tahun 2014. Sebelumnya beliau bekerja di Sony Corporation sejak 
tahun 1 983 hingga 201 4. Saat ini menjabat sebagai Direktur Senior 
Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 







RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 


Tugiyono 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di 
Universitas Wiraswasta, Jakarta. Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 
1 979 di Bagian Tissue. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 
tahun 2006. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 


Sanyata Adi Saputra 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di 
Program Pascasarjana Universitas Satyagama, Jakarta pada tahun 2008. 
Bergabung dengan Perseroan pada tahun 1990 di bagian HRD, kemudian 
pada tahun 201 0 hingga tahun 201 1 menjabat sebagai Kepala Departemen 
HRD &GA. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 201 1 . 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 


Tiurma Rondang Sari 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di 
Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Bergabung 
dengan Perseroan pada tahun 2002 sebagai Manager Product 
Development, kemudian pada tahun 201 0 hingga 201 1 menjabat sebagai 
Kepala Departemen Product Development. Saat ini menjabat sebagai 
Direktur Perseroan sejak tahun 201 1 . 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 





RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 


Effendi Tandi 

Direktur (Calon) 



Warga Negara Indonesia. Mendapatkan gelar Master of System 
Information Science dari Tohoku University, Jepang. Beliau memulai 
karirnya di Mandom Corporation, Jepang sejak tahun 1 997 di Departemen 
Management Planning. Beberapa posisi yang pernah dijabatnya di 
Mandom Group antara lain, sebagai Kepala Departemen Administrasi & 
Marketing di Mandom Korea Corporation, Direktur hingga Wakil Presiden 
Direktur di Zhongshan City Rida Cosmetics Co, Ltd. Saat ini menjabat 
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. 


Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 


Liandhajani 

Direktur - Independen (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhirnya di Program 
Doktor Farmasi di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 201 3. 

Beliau memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2001 sebagai Manajer 
Laboratorium, kemudian menjadi Manajer Departemen Quality Control pada 
tahun 2003, dan menjadi Kepala Departemen pada tahun 201 0. Saat ini 
menjabat sebagai Direktur - Independen Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 




RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 


Monalisa Octavia 

Direktur - Independen (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di 
Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia padatahun 2005. 

Beliau memulai karirnya di Perseroan pada tahun 2002 sebagai staff 
Accounting, kemudian menjadi Assistant Manager pada tahun 2003, dan 
pada tahun 201 0 beliau diangkat menjadi Kepala Departemen Accounting & 
Pajak. Saat ini menjabat sebagai Direktur - Independen Perseroan sejak 
tahun 201 5. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 


Masahiro Ozaki 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Kwansei 
Gakuin University, Jepang. Memulai karir pertamanya di Mandom 
Corporation, Jepang sebagai staff di Sales Office, Nagoya tahun 1 995, 
kemudian menjadi Kepala Divisi dan Kepala Departemen Marketing 
Planning masing-masing pada tahun 201 0 dan 201 3. Saat ini menjabat 
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 




RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DIREKSI 


Hiroshi Ito 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Osaka University 
of Economics, Jepang. Bergabung dengan Mandom Corporation, Jepang 
pada tahun 1 991 . Setelah itu diangkat sebagai Manager di Departemen 
R&D pada tahun 2009. Kemudian ditugaskan di Perseroan sebagai 
Departement Head di Departmen Product Development. Saat ini menjabat 
sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 



Hiroo Masuda 

Direktur (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Kansai University. 
Bergabung dengan Mandom Corporation, Jepang pada tahun 1982. Pada 
tahun 1984 ditempatkan di Pabrik Fukusaki dan tahun 1996 ditugaskan 
sebagai Manager di Central Research Laboratory. Kemudian di tahun 1999 
kembali ditugaskan di Pabrik Fukusaki sebagai Deputy General Manager. 
Saat ini menjabat sebagai General Manager di Pabrik Fukusaki. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 




RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 


Tatsuya Arichi 

Presiden Komisaris (Calon) 



Warga Negara Jepang. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas 
Business Administration, Konan University, Jepang. Memulai karirnya di 
Mandom Corporation, Jepang sejak 1987. Berbagai posisi yang telah 
dijabatnya di Mandom Group antara lain Direktur di Mandom Taiwan 
Corporation, Presiden Direktur di Mandom Corp. (Singapore) Pte. Ltd., 
Presiden Direktur di Mandom China Corporation, dan saat ini menjabat 
sebagai Managing Executive Officer di Mandom Corporation, Jepang. 
Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. 


Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 


Motonobu Nishimura 

Komisaris (Calon) 

Warga Negara Jepang. Menempuh pendidikan terakhir di Meiji Gakuin 
University, Jepang. Saat ini beliau menjabat sebagai President Executive 
Officer Mandom Corporation, Jepang. Menjabat sebagai Komisaris 
Perseroan sejak tahun 2000. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Pengendali 
dan Utama Perseroan yaitu Mandom Corporation. 




RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 


Lie Harjono 

Komisaris (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menempuh pendidikan terakhir di Woodbury 
University, USA. Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Asia 
Paramita Indah. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejaktahun 2001. 

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu Pemegang Saham 
Perseroan yaitu PT Asia Paramita Indah. 



DR. Marsetio 

Komisaris Independen (Calon) 

Warga Negara Indonesia. Menyelesaikan pendidikan terakhirnya di 
Program Doktor Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada pada 
tahun 201 2. Sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan Militer di Asia 
Pacific Strategy Studies, Amerika Serikat tahun 2007. Beberapa posisi 
senior di bidang militer yang pernah dijabatnya antara lain, sebagai 
Panglima Komando Armada Rl Kawasan Barat, Wakil Kepala Hingga Kepala 
Staf Angkatan Laut. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Senior Advisor 
to Coordinating Minister for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia, 
Senior Advisor to Minister of Tourism of the Republic of Indonesia, 
Chairman Of the Public Policy Committee of the Ministry of Transportation 
of the Republic of Indonesia, dan Indonesian Minister of Transportation's 
Special Envoy for International Maritime Organization (IMO). Menjabat 
sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 201 5. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 






RIWAYAT HIDUP CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS 


Dr. Bambang Rudyanto 

Komisaris Independen (Calon) 

Warga Negara Indonesia . Meraih gelar PhD in Advance Science and 
Technology dari Tokyo University. Saat ini beliau masih aktif menjabat 
sebagai Advisor untuk Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 
Kedutaan Besar Indonesia di Jepang, IHI Envro & Pacific Consultants Co., 
Ltd. Selain aktif sebagai advisor untuk berbagai lembaga dan Perusahaan, 
beliau juga menjabat sebagai Profesor di Wako University, Jepang. 
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejaktahun 2015. 

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris 
maupun Direksi lainnya dan Pemegang Saham Perseroan. 






andom Indones 





